
lAl AL-QOLAM 
MALANG 


INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QOLAM MALANG 
FAKULTAS TARBIYAH 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 


MATA KULIAH 


KODE 


Rumpun MK 


Bobot 

(sks) 


SEMESTER 


Tgl Penyusunan 


Teknik Hisab dan 
Rukyah 


MPK. 

MKA.020356 


MKK 


03 Maret 2020 


OTORITAS 


Dosen Pengembang RPS 


Koordinator Rumpun MK 


Ka.Prodi 


Abdurrohim M.Pdl 


Siti A'isyah, S.Ag., M.A. 


Bahrul Ulum, S.HI., M.A. 


Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI 

S.A-01 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esadan mampu menunjukkan sikap reiigius; 

S.A-08 

Menginternaiisasi niiai, norma, dan etika akademik; 

S.A-09 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahiiannya secara mandiri; 

KU.2 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KK.16 

Mampu memahami kritis atas konstruksi peradaban Isiam 

KK.24 

Mampu mengapiikasikan konsep Teknik Hisab Dan Rukyah 

P.1 

Mampu meiakukan pengamatan pada topik-topik Teknik Hisab Dan Rukyah 

P.2 

Mampu menguasai konsep teoretis dan bagian khusus daiam bidang pengetahuan secara mendaiam pada Teknik Hisab Dan 

Rukyah 

P.K-2 


CP-MK 


M1 

Mampu memahami dan Menerapkan Teknik Hisab Dan Rukyah 

M2 

Mampu Memahami Meiakukan Perhitungan Pada Topik-topik Teknik Hisab Dan Rukyah 

M3 

Mampu memahami dan Meiakukan Proses Teknik Hisab Dan Rukyah Di Lapangan 


Deskripsi Singkat 
MK 


Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa jurusan syari'ah sebagai caion sarjana yang mahir daiam hukum Isiam. Mata kuiiah ini juga 
akan membantu mahasiswa menjadi seorang yang pandai dan terampii dan mampu daiam arah kibiat, waktu shaiat, serta mampu 
menghitung awai buian kaiender Hijriyah menggunakan metode observasi tahkiki, serta mampu meiakukan rukyat hiiai dengan baik. 


Materi 

Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 


a. Kontrak Beiajar 

b. Pengertian Teknik Hisab dan Rukyah dan Ruang Lingkup Pembahasannya 

c. Konsep dan Teknik perhitungan Awai Buian Hijriyah 

d. Konsep dan Teknik Rukyatui Hiiai 

e. Konsep dan Teknik perhitungan arah kibiat, serta peraktiknya diiapangan 

f. Konsep dan Teknik perhitungan Waktu Shaiat _ 





































Pustaka 

Utama: 

Modul Pembelajaran Teknik Hisab Rukyah 

HOSEN, MHI. Kulminasi Sistem Kalender (Masehi, Hijriyah, Jawa Islam), Sistem Perhitungan Awal Bulan (Metode Ephemeris) 

Pendukung: 

1. HOSEN, MHI. Kulminasi Sistem Kalender (Masehi, Hijriyah, Jawa Islam), Sistem Perhitungan Awal Bulan (Metode Ephemeris) 

2. Kalkulator / Apiikasi Kalkulator Sains 

3. GPS Apiikasi 

4. Data Matahari dan Bulan [Data Ephemeris] 

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak (Software) 

Perangkat keras (hardware) 

Al-Maktabah As-Syamilah dan buku elektonik, 
Kitab-kitab PDF 

LCD dan Projector 

Team Teaching: 


Mata Kuliah 
Prasyarat 

Teknik Hisab Rukyah 


Mg 

ke- 

Sub-CPMK 
(sebagai kemampuan 
akhir yang diharapkan) 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Perilaku 

Metode Pembelajaran 

Materi Pembelajaran 

Bobot Penilaian (%) 

1-2 

Mahasiswa Mampu 

memahami secara 

matang Pengertian 

Teknik Hisab dan 
Rukyah serta mang 
lingkup 

pembahasannya. 

• Kontrak Kuliah 

Dan pengenalanan 
dasar-dasar topik 

mata kuliah Teknik 
Hisab Dan Rukyah 

• Pengertian Teknik 
Hisab dan Rukyah 
dan Ruang Lingkup 
Pembahasannya 

Ketepatan dan 
penguasaan 

• Pemaparan di 
kelas. 

• Diskusi dan 
Dialog 

• 2x 

• Kontrak Belajar 

• Pengertian Teknik 
Hisab dan Rukyah 

10% 

3-6 

Konsep dan Teknik 
perhitungan Awal 

Bulan Hijriyah 

• Penjelasan Konsep 

perhitungan awal 

bulan hijriyah 

• Pelatihan dan 

Ketepatan dan 
penguasaan 

• Diskusi 

• Tanya Jawab 

• Perakik 
perhitungan 

Perhitungan Awal 
Bulan Hijriyah dan 
Peraktiknya 

20% 





















Peraktik perhitungan 

• Pelatihan dan 

Peraktik perhitungan 

• Peraktik Rukyatul 

Hilal (Peraktik 

Lapangan) 


• Perkatik 
lapangan 

• 4 X 



7 

Mahasiswa Mampu 

menjelaskan dan 

memahami serta dapat 
melakukan perhitungan 
awal bulan hijriyah 

• Contoh perhitungan 
awal bulan hijriyah 

Ketepatan dan 
penguasaan 

• Ujian dan 

Review 

• 1 X 

Peraktik Perhitungan 
Awal Bulan Hijriyah 

15% 

8-9 

Mahasiswa Mampu 

menjelaskan dan 

memahami serta dapat 
Konsep dan Teknik 
perhitungan arah kiblat, 
serta peraktiknya 

dilapangan 

• Penjelasan Konsep 

cara perhitungan 

arah kiblat 

• Peraktik pengukuran 
arah kiblat 

Ketepatan dan 
penguasaan 

• Perakik 
perhitungan 

• Perkatik 
lapangan 

• 2x 

Peraktik Perhitungan 
Arah Kiblat 

10% 

10-13 

Mahasiswa Mampu 

menjelaskan Konsep 
dan Teknik perhitungan 
Waktu Shalat 

• Penjelasan Konsep 
perhitungan waktu 
shalat 

• Pelatihan dan 

Peraktik perhitungan 
waktu shalat dhuhur, 
dan ashar. 

• Pelatihan dan 

Peraktik perhitungan 
waktu shalat 

maghrib, isyak, 

imsak, subuh, dan 
dhuha 

• Pembuatan contoh 

perhitungan waktu 
shalat, mulai 

Dhuhur, Ashar, 

Ketepatan dan 
penguasaan 

• Perakik 
perhitungan 

• Perkatik 
lapangan 

• 4 X 

Peraktik Perhitungan 
Waktu Shalat 

20% 







Maghrib, Isyak, 

Imsak, Subub dan 
Dbuba. 





14 

Mahasiswa Mampu 

Memahami konsep 

Teknik Hisab Dan 
Rukyah 

• Memberikan laporan 
salab satu dari 

perbitungan awal 

bulan, arab kiblat 
dan atau waktu 
shalat 

Ketepatan dan 

penguasaan 

sumber 

• Presentasi 

• Diskusi 

• Tanya Jawab 

• 1 X 

Peraktik Perbitungan 
Awal Bulan Hijriyab, 
Arab Kiblat dan 

Waktu Sbalat 

25% 


UTS : 20 % 

UAS : 20% 
Keaktifan/ Tugas : 20 
Kehadiran : 40% 




